BAB 02 


MELAKUKAN KALKULASI 
DENGAN EXCEL 


Excel adalah program yang dirancang untuk melakukan kalkulasi 
secara canggih. Oleh karenanya, tidak heran bila program ini 
memiliki berbagai cara yang sangat memudahkan dalam melakukan 
perhitungan. 


Dalam bidang pendidikan, di mana kita akan banyak menggunakan 
berbagai macam perhitungan dalam segala disiplin ilmu, maka Excel 
sangat bermanfaat sebagai alat bantu penghitungan. 


Menggunakan Rumus pada Excel 


Pada Excel kita akan mengenal istilah Formula yang selanjutnya 
akan kita sebut saja dengan Rumus. Selain itu, Excel juga memiliki 
Function yang akan kita sebut dengan Fungsi Excel. 


Rumus Excel adalah alat yang memungkinkan Anda untuk meng- 
hitung nilai data pada sel itu sendiri (sel yang ditempati oleh formula 
itu) maupun nilai yang tersimpan pada sel-sel yang lain. 


Sebuah rumus Excel dapat terdiri atas elemen-elemen berikut ini: 
» operator perhitungan 
» referensi alamat suatu sel 
» nilai dari angka-angka secara langsung 
» 


fungsi Excel 


19 


Mengenal Cara Kerja Operator Perhitungan 


Yang dimaksud dengan operator di sini adalah tanda-tanda maupun 
karakter yang berfungsi untuk melakukan perhitungan di saat kita 
menulis suatu rumus perhitungan. Excel mempunyai empat buah 
tipe operator perhitungan, yaitu untuk perhitungan Aritmetika, 
Perbandingan, Teks, dan Referensi (alamat sel). Cara kerja operator 
itu diatur dengan urutan tertentu, ada yang harus dikerjakan lebih 
dulu, ada yang belakangan. 


Apabila pada sebuah rumus memuat operator-operator dengan 
urutan prioritas yang sama (misal operator perkalian dan pem- 
bagian), maka Excel akan mengevaluasi operator-operator tersebut 
dari kiri ke kanan. Untuk mengubah urutan evaluasi, apitlah rumus 
yang ingin dihitung lebih dulu menggunakan kurung buka dan tutup. 


Tabel Urutan Prioritas Operator Perhitungan (dari Atas ke Bawah) 


Operator Uraian 
: (titik dua), (koma) (spasi tunggal) Operator-operator dalam menuliskan 
referensi 
- (tanda minus) Untuk menyatakan nilai negatif 
» Simbol persen 
n Operator perpangkatan 
“ dan / Perkalian dan pembagian 
# dan - Penjumlahan dan pengurangan 
& Menghubungkan dua buah teks 
2 KD 5 LD Operator perbandingan 


Tabel Operator Kalkulasi di dalam Rumus 


Operator Arti Contoh 
4 (tanpa plus) Penambahan 25140 
50-27 
- (tanda minus) Pengurangan 1 


20 


“ (tanda bintang) Perkalian 547 
/ (garis miring) Pembagian 25/5 
“6 (tanda persen) Persen (per 100) 25K 


A (tanda pangkat) 


Eksponensial atau 
perpangkatan 


314 (berarti 3”3”3”3) 


Tabel Operator Perbandingan dalam Rumus 


ada Arti Contoh 
perbandingan 
- (sama dengan) Sama dengan A1-B1 
» (lebih besar daripada) | Lebih besar daripada | A1-B1 
« (lebih kecil daripada) | Lebih kecil daripada A1xB1 
2g Lebih besar daripada A15-B1 
atau sama dengan 
& Lebih kecil daripada ATI 
atau sama dengan 
LD» Tidak sama dengan A1xB1 
Tabel Operator Perbandingan dalam Rumus 
OperatorTeks Arti Contoh 
Menghubungkan 
atau merangkaikan “Microsoft” &”Excel” - 
MicrosoftExcel 
& tanda dan) dua teks untuk 


menghasilkan dua 
teks yang 
menyambung 


“Microsoft” &” “&” Excel” - 
Microsoft Excel 


21 


Tabel Operator Referensi dalam Rumus 


Operator Referensi Arti Contoh 


Berfungsi sebagai 
operator pembatas 


2 A1:S25 
MERK ea) Yang mempaka : (dari sel A1 hingga sel S25) 
pernyataan sampai 
dengan 
Berfungsi 
menghubungkan 
, (koma) antara argumen RANDBETWEEN(1,10) 


satu dengan 
argumen berikut 


Sebagai perantara 
yang menghasilkan 
(Spasi Tunggal) sebuah referensi SUM(B3:B33 A3:D11) 
terhadap sel-sel milik 
dua referensi lain 


Memasukkan Rumus Excel 

Ada tiga macam cara untuk memasukkan rumus Excel, di mana kita 
bisa memilih cara mana yang kita anggap lebih mudah. 

Contoh pertama: 


e Didi memiliki kelereng 10. Untuk menyatakan nilai 10 ketikkan 
10 pada sel D1. 


e la membeli lagi dari Anto 5. Ketikkan 5 pada sel D2. 


D3 " "3 
A B Cc D E 
1 Didi memiliki kelereng 10 


2 |la membeli lagi dari Anto 
3 (Sekarang jumlah kelereng Didi p0001 


4 
5 


Gambar 2-1: Cara mengetikkan data untuk dikalkulasi. 


22 


e Untuk menghitung jumlah kelereng Didi sekarang, letakkan sel 
aktif pada D3, lalu ketikkan tanda - (sama dengan). Tanda ini 
untuk mengawali setiap rumus Excel. 


A B ? D E 
Didi memiliki kelereng 10 


la membeli lagi dari Anto 


| 
2 
3 (Sekarang jumlah kelereng Didi 00 
4 
5 


Gambar 2-2: Mengetikkan rumus penjumlahan. 


e Lalu lanjutkan mengetik rumus sebagai berikut: 
-D14#D2, tekan Enter. Hasilnya akan nampak sebagai berikut. 


D4 bd k 
A B . 
1 Didi memiliki kelereng 
2 |la membeli lagi dari Anto 
3 (Sekarang jumlah kelereng Didi 
4 
5 


Gambar 2-3: Hasil kalkulasi antara sel D1 ditambah D2. 


e Pada sel D3 muncul nilai 15 dan sel aktif berpindah ke D4. 


e# Jika kita membawa sel aktif ke D3, maka di atas spreadsheet 
pada baris yang dinamakan Formula Bar akan nampak di sel 
D3, ternyata berisi rumus yang kita ketikkan tadi, yaitu -D1-D2. 
Bukan angka 15. 


i D3 - -D14D2 
A B c 1... 


1 Didi memiliki kelereng 10 
2 |la membeli lagi dari Anto 
3 (Sekarang jumlah kelereng Didi 
4 


Gambar 2-4: Rumus yang diketikkan termuat pada Formula Bar. 


23 


e Artinya, rumus yang kita ketikkan tadi menjumlahkan data yang 
terdapat pada sel D1 dengan data pada sel D2, bukan nilai 10-45. 


e Jika pada sel D2 nilainya kita ubah dari 5 menjadi 50, maka 
pada sel D3 isinya otomatis akan berubah menjadi 60. 


e Jika sel D1 datanya kita ubah dari 10 menjadi 100, maka pada 
D3 nilainya berubah menjadi 150. 


D3 T fe | -D14D2 
A B Cc D E 
1 Didi memiliki kelereng 100 


2 la membeli lagi dari Anto 


3 (Sekarang jumlah kelereng Didi 


Gambar 2-5: Hasil perhitungan akan menyesuaikan 
bila data diubah. 


e Jika kita mengubah operator penjumlahan menjadi pengurangan 
dengan mengetik -D1-D2, lalu tekan Enter, maka hasilnya sel 
D3 akan menampilkan nilai 50. 


D3 - -D1-D2 
A B c Sa 


1 Didi memiliki kelereng 
2 Kelereng Didi dibeli Anto 
3 (Sekarang jumlah kelereng Didi, 


4 


Gambar 2-6: Melakukan pengurangan. 


e Jika kita mengubah operator pengurangan menjadi perkalian. 
Pada Excel tanda perkalian adalah “ (karakter bintang). 


24 


A B D E 
1 Didi memiliki kelereng 
2 Harga setiap kelereng 


3 |Nilai semua kelereng Didi 
4 


Gambar 2-7: Melakukan perkalian. 


e Jika menggunakan operator pembagi / (garis miring ke kanan), 
hasilnya nampak sebagai berikut. 


D3 " fe | -D1/D2 
A B Cc D E 
1 Didi memiliki kelereng 100 
2 Jika dibagikan ke 50 orang 
3 (Setiap orang dapat 


4 
4 
Gambar 2-8: Melakukan pembagian. 
Nah, dengan penjelasan di atas, kini Anda telah mengetahui 


beberapa operator perhitungan secara matematika yang dapat kita 
terapkan melalui Excel, yaitu: 


4 sebagai operator penjumlahan 


- Sebagai operator pengurangan 


si Sebagai operator perkalian 


/ Sebagai operator pembagi 


Selain operator yang disebutkan di atas, Excel masih memiliki 
beberapa operator perhitungan lain seperti perpangkatan maupun 
akar, tetapi itu akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. 


25 


Menghitung Nilai Persentase 


Untuk menghitung nilai persentase (per 100), maka nilai data yang 
kita ketikkan ditambahkan dengan karakter X6. Misalnya untuk 
menghitung diskon sebesar 17.54 seperti contoh berikut. 


D3 » Gone -102 
A B Cc D E 
1 (Harga barang 10000 
2 Diskon 17.501 
3 |Nilai Diskon I 17s0l 
4 
D4 - fe| -D1-03 
A B Cc D E 
Harga barang 10000 
Diskon 17.5056 
Nilai Diskon 1750 


Na WN ke 


Harga setelah diskon | 2250 


Gambar 2-9: Menghitung jumlah diskon dan nilai netto-nya. 


Menghitung Data dalam Bentuk Pecahan 


Dalam perhitungan kadang diperlukan pecahan secara sederhana. 
Sebagai contoh: 


Sebuah perusahaan membeli satu truk telor ayam. Jumlah 
keseluruhannya 500 butir. Setelah dilakukan pengiriman ternyata 
ada 1/25 (seper duapuluh lima) bagian dari telur yang dikirim rusak. 
Berapa butirkah yang rusak? 


B4 "6 fe) -82/83"B1 
0 Mia - ls B n| Cc 
1 Jumlah dikirim 500 
2 1 
3 25 


4 (Yang Rusak I 20 


5 


Gambar 2-10: Menghitung data pecahan. 


26 


Penyelesaian secara sederhana seperti gambar di atas pengetikan 
rumusnya: -B2/B3"BI. 


Menggunakan Kurung Buka dan Kurung Tutup 
untuk Mengatur Urutan Perhitungan 


Dalam perhitungan matematik kita perlu menyusun urutan perhi- 
tungan, bagian mana yang perlu dihitung lebih dulu. 

Sebagai contoh: 

Eny memiliki 8 permen 

Susy memiliki 12 permen 

Dora memiliki 10 permen 

Meylan memiliki 6 permen 


Mereka mengumpulkan semua permen tadi dan membaginya sama 
rata. Berapa permen yang mereka terima? 


Jika kita menyusun rumus tanpa mengatur bagian mana yang 
dihitung terlebih dulu, maka susunannya seperti pada gambar 
berikut, di mana -B1-B21-B34-B4/4 menghasilkan nilai yang salah, 
yaitu 31.5. 


B6 " G fe -814821831B4/4 
A B € D 

1 Eny 8 
2 (Susy 12 
3 (Dora 10 
4 (Meylan 6 
5 

6 (Jumlah setelah dibagi 31.51 
7 


Gambar 2-11: Penulisan rumus yang hasilnya salah. 


Seharusnya kita menghitung penjumlahan terlebih dulu, baru 
hasilnya dibagi 4. Untuk memberi tahu Excel agar penjumlahan 
keempat data dilakukan lebih dulu, maka sel-sel yang akan 
dijumlahkan harus diletakkan di antara kurung buka dan kurung 
tutup, baru hasilnya dibagi dengan 4. 


27 


Penulisan rumusnya menjadi -(B1-B24B34B4)/4 sehingga hasilnya 
benar, yaitu 9. 


B6 “« fe | -(B1482483484)/4 
A B £ D E 
Eny 8 
Susy 12 
Dora 10 
Meylan 6 


Jumlah setelah dibagi I | 


Gambar 2-12: Cara penulisan rumus yang benar dengan 
memberikan kurung buka dan tutup pada bilangan 
yang dihitung lebih dulu. 


siau|fKIwIN Ie 


Dari contoh di atas, kita telah tahu bahwa dengan rumus Excel kita 
bisa melakukan kalkulasi secara matematis seperti yang biasa kita 
lakukan jika menggunakan kalkulator. 


Dapatkah kita membuat rumus dengan mengetikkan bilangan, 
bukan alamat sel? Misal rumusnya diketikkan sebagai berikut: 
-100-450. Jawabnya, bisa. 


Cobalah mengetikkan rumus tadi pada sel D3. 


D3 " fe| -100150 


A B Cc D 3 
Didi memiliki kelereng 100 
la membeli lagi dari Anto 


1 

2 

3 (Sekarang jumlah kelereng Didi 
4 


Gambar 2-13: Melakukan perhitungan dengan menuliskan 
bilangan secara langsung. 


Pada D3 akan menampilkan hasil 150, sama seperti ketika kita 
mengetikkan D1-#D2. Lalu apa bedanya? 


Bedanya, jika Anda mengubah nilai data pada sel D1 maupun D2, 
maka rumus yang kita ketikkan pada D3 hasilnya tidak berubah. 


28 


D3 “6 fe| -100150 


A B CG D E 
1 Didi memiliki kelereng 25 
2 la membeli lagi dari Anto 
3 Sekarang jumlah kelereng Didi 
4 


Gambar 2-14: Melakukan perhitungan dengan menyebutkan 
alamat sel yang ditempati data. 


Bagaimana Excel Mengenal Data yang Anda Ketikkan? 


Excel akan mengenal dan mengerjakan perintah yang kita berikan 
jika kita mengetikkan data dengan benar sesuai syarat yang 
ditentukan Excel. 


Data yang dapat diterima Excel meliputi: 
Nilai Numerik atau Bilangan yang Bernilai 


Untuk mengetikkan suatu bilangan, ketikkan langsung bilangan tadi 
pada sel, misalnya 10 lalu tekan Enter. 


Kita tidak boleh mengetikkan karakter lain selain angka 10, misalnya 
Rp. 10 maupun Rp 20. Jika kita mengetikkan Rp. 10 maupun Rp 20, 
maka Excel akan menganggap data kita berupa teks, sehingga tidak 
dapat dijumlahkan. 


D3 Y. P2 | sD14D2 


A |l.& c D E 
Rp 10 


Rp 20 
H& (evawr! 1 


Gambar 2-15: Data berupa teks tidak bisa dijumlahkan 


P|wIN | 


Pada sel D3 menampilkan nilai kesalahan (Error). 


Excel selalu menangkap data yang kita ketikkan secara langsung 
sebagai nilai positif. Misalnya mengetikkan 100, maka artinya nilai 
positif 100. Jika kita bermaksud mengetikkan nilai negatif, maka kita 


29 


bisa mengawali dengan tanda — (minus) baru ketikkan nilai bi- 
langannya. 


Berikut contohnya. 


D4 TN k | -D1#D21#D3 
A B Cc D 5 
1 -100 
2 25 
3 50 
4 I 251 
5 


Gambar 2-16: Data bernilai positif dan negatif. 


Mengetikkan Data dalam Bentuk Alamat Sel yang Ditempati 


Seperti telah dicontohkan di depan bahwa Excel dapat menerima 
masukan dengan cara mengetikkan alamat sel yang ditempati data, 
bukan nilai data tersebut. Untuk memasukkan data dengan 
menyebutkan alamat sel harus diawali dengan mengetikkan - (sama 
dengan). Misal -D1. Karakter - cukup diketikkan satu kali saja di 
awal pengetikan rumus. Misal -D 1-D24D3-D4. 


Pengetikan data dengan menyebutkan alamat sel juga diistilahkan 
dengan “referensi”. Jadi, kalau kita menyebut referensi maka dalam 
topik ini artinya adalah alamat yang ditempati sel. 


Mengetikkan data dalam bentuk referensi memiliki keuntungan, yaitu 
jika nilai data yang terdapat pada sel tersebut maka rumus yang 
mengacu pada sel tersebut akan langsung menyesuaikan, tanda kita 
harus mengubah nilai pada rumus. 


Sel Berisi Data dalam Bentuk Rumus 


Sebuah sel yang berisi hasil perhitungan dari suatu rumus, nilainya 
dapat dianggap sebagai suatu bilangan bernilai. 


Misalnya A10 berisi data -(1000/25)”5 
A11 berisi data -715/15 


A12 berisi -A10/A11, di mana akan menghasilkan 40. Karena A10 
rumusnya menghasilkan nilai 200, dan A11 rumusnya menghasilkan 
5. Dengan demikian, A12 melakukan perhitungan 200/5-40. 


30 


Menjumlahkan Banyak Data 


Menjumlahkan sejumlah data adalah pekerjaan yang sering kita 
lakukan sehari-hari. Oleh karenanya, kita mencari cara termudah 
agar Excel dapat melakukan penjumlahan data-data Anda. 


Melakukan Penjumlahan secara Langsung 


Seperti telah kita lakukan pada latihan terdahulu, misalnya kita akan 
melakukan penjumlahan nilai-nilai mata pelajaran seperti pada tabel 
di gambar berikut. 


Untuk menjumlahkan nilai Bahasa Indonesia yang terletak di sel C2 
hingga nilai Bahasa Inggris di C7 kita tuliskan rumus yang paling 
sederhana pada sel C7 sebagai berikut: 


—-C24C34C44C54C64C7 
kemudian tekan Enter. 


Akan menghasilkan nilai 475. 


c8 “. fe | 5C24C34C44C51C64C7 


6 Bahasa Inggris 


1 
2 1 Bahasa Indonesia 
3 2 Matematika 
4 3 Fisika 
5 4 Kimia 
6 5 Biologi 
7 
3 
9 


Gambar 2-17: Penjumlahan dengan mengetikkan 
secara langsung. 


Bayangkan jika yang akan kita jumlahkan datanya ada 20, atau 
bahkan 100, betapa sulitnya kita mengetikkan rumus tersebut. 


Tetapi untunglah Excel memiliki rumus yang sudah diotomatisasi, 
dan ini dinamakan Fungsi Excel. 


31 


Fungsi Excel 


Formula atau rumus, adalah alat yang memungkinkan Anda untuk 
melakukan kalkulasi terhadap nilai-nilai pada sel itu sendiri (sel yang 
ditempati oleh formula itu) maupun nilai yang tersimpan pada sel-sel 
yang lain. 


Bagaimana cara kerja formula. Sebuah formula dapat membantu 
Anda menganalisa data pada worksheet. Anda dapat melakukan 
perhitungan seperti penambahan, perkalian, dan bahkan pemban- 
dingan nilai-nilai yang terdapat pada worksheet. Anda dapat 
menggunakan formula apabila perlu memasukkan nilai kalkulasi 
pada worksheet Anda. Sebuah formula dapat terdiri atas elemen- 
elemen berikut ini: 


» operator perhitungan 

» referensi alamat suatu sel 

» nilai dari angka-angka secara langsung 
» fungsi Excel 

» dan juga nama sel/nama range 


Untuk memasukkan suatu formula pada suatu sel, ketikkan 
kombinasi dari elemen-elemen di atas, dan ketikan itu akan muncul 
langsung pada sel yang ditempati dan juga pada formula bar. 
Sebuah formula harus selalu diawali dengan karakter - (sama 
dengan). 


Untuk memudahkan, kita mempelajari penggunaan fungsi Excel 
sambil mempraktikkan dalam latihan-latihan yang kita bahas sambil 
jalan berikut ini. 


Melakukan Penjumlahan dengan Fungsi Excel 


Untuk menyederhanakan penjumlahan data seperti pada contoh 
Gambar 2-17 di atas, kita cukup menggunakan fungsi SUM. (Dalam 
bahasa Inggris SUM artinya jumlah.) 


Cara penulisannya, ketikkan pada sel C8: 
-SUM(C1:C7) 


32 


Tekan Enter. Maka hasilnya tetap 475. 


c8 " @ je | -SUM(C2:C7) 

KAA B D 

1 | 

2 | 1 Bahasa Indonesia 

3 | 2 Matematika 

4 | 3 Fisika 

5 | 4 Kimia 

6 | 5 Biologi 

7 6 Bahasa Inggris 


co 


3| 


9 


Gambar 2-18: Penjumlahan menggunakan fungsi Excel. 


Cara ini ternyata lebih memudahkan. Bahkan jika data yang dijum- 
lahkan itu berada pada sel C2 hingga C100, kita tinggal menge- 
tikkan rumusnya sebagai berikut: 


-SUM(C2:C100) 


C101 og - k 
| A | B 
25 94 Kimia 
96 95 Biologi 
97| 96 Bahasa Inggris 
98 97 Bahasa Indonesia 
9 98 Matematika 
100 99 Fisika 
101 Jumlah: 


Gambar 2-19: Penjumlahan data yang banyak menggunakan 
fungsi Excel sangat memudahkan 


Nah, kita telah mengenal dan mencoba fungsi Excel -SUM untuk 
melakukan penjumlahan. 


Ingat, setiap menggunakan fungsi Excel selalu diawali dengan 
mengetikkan karakter — (sama dengan). 


Tetapi itu hanya dilakukan di awal sebuah rumus, jika kita 
menggunakan fungsi Excel lebih dari satu kali dalam sebuah rumus, 
maka di tengah tidak perlu mengetikkan tanda - lagi. 


33 


Menjumlahkan secara Otomatis 


Excel memiliki cara penjumlahan yang lebih simpel dan otomatis. 
Caranya letakkan sel aktif di bawah range yang akan dijumlah 
datanya, kemudian tekan tombol Alt dan «4 (plus). 


B c Den 


A 
1 

#-———— 2 
2 1 Arman | 85! 
3 2 Minarsih so! 
a| 3 Pujiati ! 70 
5 4 Mirna 75! 
6 5 Abdillah ! 85| 
7 6 Sumiarti 75 
8 7 Kukuh | 70i 
9 8 Priyanto 80) 
10 9 Warsilah ! 85| 
11| 10 Kurniawan 90| 
12 11  Kristoni ! 601 
13| 12 Doddy An 
14 -SUMI 
15 | SUM(number1, Inumber2), ...) ) 


ac 


Gambar 2-20: Auto SUM, penjumlahan otomatis. 
Selain dengan tombol shortcut, Excel menyediakan tombol peng- 
hitungan otomatis sebagai berikut. 


Letakkan posisi sel aktif di bawah range data yang akan dijum- 
lahkan, kemudian klik tab Formula lalu klik Auto. 


Maka akan muncul pilihan kalkulasi otomatis berupa: 

SUM -— untuk menjumlahkan. 

Average- untuk merata-rata. 

Count Number - untuk menghitung berapa jumlah data yang ada. 
Max — untuk menghitung data yang nilainya paling tinggi. 

Min — untuk menghitung data yang nilainya paling rendah. 


Jika kita klik More Function, maka akan terbuka kotak dialog Insert 
Function yang lebih jauh akan kita bahas pada bab tentang 
Memanfaatkan Fungsi Excel. 


34 


File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View At 


£ Sis esn6000m 


Insert (AutoSum Recently Financial Logical Text Date & Lookup& Math More 


Funcion | | Used s as 3 Timer Referencer & Trig” Functions” | N 
£ sum Function Library 
Average k 
Count Numbers | Sum (Ait--) h 
Max Display the sum of the selected 


cells directly after the selected cells, 
Min 


More Functions... 


OJO Uu Rw INJa 


Gambar 2-21: Tombol Auto Sum dengan beberapa pilihan 
fungsi Excel. 
Menghitung Rata-Rata dengan Fungsi Excel 


Misalnya kita memiliki sebuah worksheet yang berisi daftar nilai 
siswa seperti pada gambar berikut. 


A B Cc D 

Ielal 

za - Arman 85 
bani 2 Minarsih 60 
ea 3 Pujiati 70 
Esa) 4 Mirna 75 
(ata) 5 Abdillah 85 
kaan 6 Sumiarti 75 
38| 7, Kukuh 70 
KS 8 Priyanto 80 
10| 5 Warsilah 85 
1) 10 Kurniawan 90 
(Ela) 11 Kristoni 60 
13 12 Doddy 70 
Ig L— 


Gambar 2-22: Sejumlah data yang akan dihitung rata-ratanya. 


35 


Untuk mencari nilai rata-rata dari semua murid di atas, kita dapat 
memanfaatkan fungsi Excel -AVERAGE. (Dalam bahasa Inggris 
AVERAGE artinya rata-rata.) 


Untuk menghitung rata-rata pada tabel data diatas ketikkan rumus 
yang melibatkan fungsi AVERAGE sebagai berikut: 


-AVERAGE(C2:C13) 
Tekan Enter. 


Selain dengan mengetikkan alamat sel pada fungsi, kita bisa 
melakukan langkah yang lebih praktis sebagai berikut: 


Ketikkan -AVERAGE( 
Seretkan mouse pointer dari sel C2 hingga C13. 


Setelah range tersebut terpilih, lengkapi dengan mengetikkan kurung 
tutup sehingga rumus pada layar akan terlihat -AVERAGE(C2:C13) 
lalu tekan Enter. 


A B D E F 

1 

2 1 Arman EN 

3 2 Minarsih so 

4 3 Pujiati | 70! 

5| 4 Mirna 75 

6 5 Abdillah $ 85! 

7 6 Sumiarti 75! 

8 7 Kukuh $ 70! 

9 8 Priyanto so| 

10 9 Warsilah ! 35! 

11| 10 Kurniawan 90 

12 11  Kristoni $ 60: 

13| 12 Doddy ka 

“1a| |-averace 

15 AVERAGEfnumbert1, (number2), ...) 
16 


Gambar 2-23: Menggunakan fungsi Excel AVERAGE 
untuk menghitung rata-rata. 


Hasilnya akan nampak sebagai gambar berikut, di mana kita akan 
memperoleh nilai rata-rata 75.41667. 


36 


C14 “ je | -AVERAGE(C2:C13) 


A B D 
1 
e23 1 Arman | 5 
3 2 Minarsih |. 60 
4 3 Pujiati . 7 
5 4 Mirna | 5 
6 5 Abdillah | 85 
7 6 Sumiarti | 5 
8 7 Kukuh 70 
5) 8 Priyanto 80 
10 9 Warsilah | 85 
PE 10 Kurniawan 1 » 
12 “bi Kristoni 60 
13 12 Doddy 70 
Ea (is-s2eo7) 


Gambar 2-24: Hasil fungsi AVERAGE. 


Patatan 


Menghitung nilai rata-rata memiliki banyak variasi kemungkinan 
data yang dirata-rata. Misalnya dalam sekumpulan data terdapat sel 
yang kosong (belum ada nilainya), atau ada data yang bukan berisi 
bilangan, melainkan berisi teks. Pada keadaan seperti itu akan 
menghasilkan nilai rata-rata yang berbeda. Untuk itu, kita perlu 
mempelajari fungsi-fungsi Excel lebih lanjut pada Bab 12 yang 
membahas fungsi Excel yang sering digunakan pada bidang 
Statistika. 


Menghitung Nilai Tertinggi dalam suatu Range 


Siapakah murid yang nilainya paling tinggi pada daftar di atas. 
Untuk mencari nilai tertinggi dalam suatu range dipergunakan fungsi 
-MAX (MAX artinya maksimum). 


Ketikkan rumusnya sebagai berikut: -MAX(C2:C13) lalu tekan 
Enter. Pada C14 akan dihasilkan nilai terbesar dalam data di atas 
adalah 90. Jika pada data tersebut terdapat lebih dari satu murid 
yang nilainya 90, maka rumus yang kita buat tetap akan 
menghasilkan nilai 90. 


37 


c14 - @ Fe| -MAX(C2:013) 


A B D 
1 
2 al Arman 
3 2 Minarsih 
4 3 Pujiati 
& 4 Mirna 
6 5 Abdillah 
7 6 Sumiarti 
8 :R Kukuh 
| 8 Priyanto 
10 9 Warsilah 
11 10 Kurniawan 
12 11. Kristoni 
13) 12 Doddy 
14 
15 


Gambar 2-25: Menggunakan fungsi MAX untuk mencari 


data terbesar. 


Untuk mencari nilai terkecil digunakan fungsi -MIN. Dengan cara 
yang sama seperti di atas maka fungsi -MIN(C2:C13) akan 
menghasilkan nilai 60. 


Dengan cara yang lain, kita nanti akan mempelajari bagaimana 
untuk menandai murid yang memiliki nilai tertinggi dan murid mana 
yang nilainya terendah menggunakan fitur Conditional Formatting. 


Menghitung Harga Discount 


Semua barang yang tertera pada Daftar Harga di-discount sebesar 
154, di mana besarnya discount ditulis pada sel C3. 


Langkah pengerjaannya sebagai berikut: 


1. 
2. 


38 


Buatlah tabel seperti pada Gambar 1-4 berikut ini. 


Besarnya discount pada sel C3 ditulis -15Y6 karena 
digunakan untuk mengurangi harga satuan. 


Bloklah sel C5:C10 lalu pada Formula Bar ketikkan formula 
-B54(B5"$SC$3). 


Tekan «Ctrl-Enter-. 


C5 ” fe | -B5(B5"SCS3) 


K 


A B c 
1 | Daftar Harga 
2 
3 Discount “154 


Kode barang — Harga Satuan Harga setelah Discount 


Gambar 2-26: Tabel untuk menghitung harga setelah di-discount. 


Membuat Konversi Nilai dari Mill Per Jam Menjadi Km Per Jam 


Worksheet berikut pada Gambar 2-27 menunjukkan bagaimana 
mengalkulasikan konversi dari kecepatan Mill/jam ke satuan 
Km/jam. Cara ini dilakukan menggunakan rumus sederhana, se- 
mentara pada Bab 10 akan kita bahas secara lebih spesifik tentang 
cara melakukan konversi menggunakan fungsi Excel. 


Langkah-langkahnya: 


1. Ketikkan nilai konversi dari 1 mill ke km pada sel C3, yaitu 
0.621371. 


2. Untuk menghitung konversi pada sel B6:B15, bloklah sel-sel 
tersebut, lalu ketikkan formula sebagai berikut: -A6/SC$3 


3. Tekan «Ctrl-Enter». 


39 


Oa d3- &uD : 02-Formula (Comrp 
3 


D Home Insert Page Layout Formulas Dati 
B6 - fl -n6/5C83 
A | B man 


KONVERSI MILL/ JAM KE KM/JAM 


0.621371 1KM 


Gambar 2-27: Melakukan konversi dari mil ke km. 


Menghitung Kuadrat, Pangkat, 
Akar Kuadrat, dan Akar Pangkat 


Excel memiliki alat untuk menghitung pangkat dan akar yang sangat 
mudah diaplikasikan. 


Menghitung Kuadrat 


Untuk menghitung Kuadrat (pangkat 2) digunakan simbol '“ 
(Shift-6). 


Berikut ini contoh yang sederhana. 


ova lu 
ny 


Gambar 2-28: Rumus menghitung kuadrat. 


40 


Menghitung Cube (Kubik) 


Cube (Kubik) atau pangkat 3 dilakukan dengan cara yang sama, 
yaitu dengan membubuhkan besarnya pangkat setelah tanda 8. 


Es - fe | 2513 

make D E F 

7 

8 5 pangkat 3 I 125) 

9 27 pangkat 9 7,625,597,484,987.00 

10 
c2 " Je | 50177 

A | & c 


1 Berapakah 122 pangkat7? 122 


2 I 402,271,083,010,688 | 


3 


Gambar 2-29: Contoh lain menghitung kubik dan pangkat 7. 


Menghitung Akar suatu Bilangan 


Untuk menghitung akar suatu bilangan, Excel memiliki fungsi SORT. 
Sebagai contoh, bila kita akan menghitung berapa akar dari 122? 
Caranya, ketikkan rumus sebagai berikut: -SOART(122). 


Tekan Enter, maka akan muncul hasilnya 11.045 (dalam format 
Indonesia penulisannya 11,045). Selain itu, kita juga bisa menggu- 
nakan alamat sel yang ditempati data yang dicari akarnya, misal: 
-SORT(C2) jika data tersimpan pada sel C2. 


G2 ” 1 
E F 
1 (Berapakah Akar dari 
2 |Hasilnya 


3 
Gambar 2-30: Menghitung akar dari suatu bilangan. 


41 


Mengaktifkan Fungsi Analysis ToolPak 


Microsoft Excel diperlengkapi dengan program Add In (program 
tambahan) yang bernama Analysis ToolPak. Fasilitas ini merupakan 
peranti yang sangat membantu perhitungan-perhitungan tingkat 
lanjut dan analisa terhadap data-data yang telah disusun dalam 
lembar kerja. Secara umum Analysis ToolPak memberikan penye- 
lesaian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan statistik, 
seperti Anova, Corellation, Covariance, Histogram, dan lain-lain. 
Selain itu, Analysis ToolPak memiliki fungsi (function) tambahan 
yang dapat digunakan bersama fungsi-fungsi build in Excel yang 
lain. Fungsi-fungsi tambahan ini meliputi bidang Tanggal dan Waktu, 
Informasi, Matematika dan Trigonometri, dan yang paling banyak 
untuk bidang Statistik, Finansial, dan Engineering. Sedang pada 
bidang-bidang Lookup & Reference, Database, Text, serta Logical 
tidak ada tambahan dari Analysis ToolPak. 


Untuk mengaktifkan Add-In Analysis ToolPak, prosedur langkahnya 

sebagai berikut: 

1. Klik pada Microsoft Office Button -— (Excel 2007) lalu klik tab 
Home (Excel 2010), kemudian klik tombol Excel Options 
(2007) atau Options (2010). 


-“ 
Recent Documents 
il New 
1 02-Fungsitgl & waktu -1 
” Open 2 02-Fungsi tgl & waktu -1 
3 StokBarang 
x 4 StokBaran 
Ina) Convert pa - 
5 01-Formula-2 
6 02-Formula 
H Save 
1 7 01-Formula 
Si 8 Daftar Belanja 
As » 
Rs Save As 9 Photography Books 
Ti Filter (2007) 
an J Print 2 United 
4 Bab 7 Fungsi MATCH 
TA Prepare » Lookup & Reference 
basic lookup examples 
51 Send » two-way lookup 
Fungsi Lookup & Refererkce 


Publish » Copy of Fungsi Lookup 8g Reference 


1 
Close 


Exit Excel 


- - 
39 Excel Options | 5 


42 


XI dd 9 - 


@-UORgl-: 
| ore | Home | Insert | PageL | Formu | Data | Review 
Idi save 
Recent Workbooks 
Save As 
2 3 DATAKU 
& Save as Adobe PDF 5 BAM... 
B5 Open Flow ISO ... 
BH) My Docu... 
Ca dose 
(F3 Daftar Ka... 
Info Bill My Docu... 
(ES) 2  FlowISO 
Aha 
3) 3 analisa pr... 
Klang Gil) EAbukuk... 
F4 Format Sel 
Print EH) MyDocu.. 
XI MATEMA... 
Save & Send EH) DA!Naska... 
aa Books 
Help El DA!Naska... 
Ouickly access 3 
this number of 
Ed 2x Recent 
Workbooks: 
4 (1 


Bookl - Microsoft Excel 


View 


Gambar 2-31: Langkah pertama mengaktifkan Analysis ToolPak 
pada Excel 2007 dan 2010. 


2. Pada kotak dialog Options yang muncul, klik Add-ins, kemudian 
pada kotak Inactive Application Add-ins, pilihlah Analysis 


ToolPak. 


NN 


Popular 


Formulas 
Proofing 
Save 
Advanced 
Customize 
“Add-Ins 
Trust Center 


Resources 


& View and manage Microsoft Office add-ins. 


Add-ins 


Name 

Active Application Add-ins 

Acrobat PDFMaker Office COM Addin 
Send to Bluetooth 

Snagit Add-in 


Inactive Application Add-ins 
Analysis ToolPak 

Analysis ToolPak - VBA 
Conditional Sum Wizard 
Custom XML Data 

Euro Currency Tools 

Headers and Footers 
Hidden Rows and Columns 
Hidden Worksheets 


Location 


MAAN 


ji owusaasaa 
C'WindowsiSystem32nbtsei 
CA. ATechSmithVSnaglt 31Sg 


t 


ceOffice1 ALibray/ An 
Office1 ALibran/fAnalys.., 
CL..osoft OfficeNOffice12N 
CX..icrosoft Office20101Offitt. 
laa Office Office Alibrarg"" 
CA...icrosoft Office20101Officgi 
CX..icosoft Office201010R., 


CX...icrosoft,Office201010/ 
WMA Lapak, 0 akan NBA mama, pw Ngeri 


Gambar 2-32: Memilih Analysis ToolPak pada bagian Inactive 


Application Add-Ins. 


43 


3. Klik tombol Go yang terletak di samping kanan kotak. 


| Lookup Wizard CX..oft Office/Officel ALibrar/LOOKU/| ji 
PersonName | CX..esimicrosoft sharediSmart TagiFN. 
| solver Add-in CX..ceiOfficel NLibran//SOLVERISOL! 2 


| Document Related Add-ins 


Add-in: Analysis ToolPak z 
Publisher: Microsoft Corporation "| 
t 


Location: Program FilesiMicrosoft OffikevOffice1 2/Libran/ Analysis ANALYS32, 


Description: Provides data analysis tools forJstatistical and engineering analysis 


Manage: Pata 


Gambar 2-33: Klik GO 


4. Selanjutnya akan muncul kotak dialog yang menampilkan 
beberapa item Add-In. Pada kotak cek, aktifkan Add-In yang 
Anda kehendaki, yaitu Analysis ToolPak, kemudian klik OK. 


Add-Ins available: 


w 2 
(VJ Analysis ToolPak - VBA 

("| conditional Sum Wizard 

Euro Currency Tools 

Internet Assistant VBA 

Lookup Wizard 

Solver Add-in 


, an ii LT BP Sad 
Gambar 2-34: Pilih Analysis ToolPak untuk mengaktifkan. 
5. Apabila muncul kotak yang menginformasikan bahwa Analysis 
ToolPak saat ini belum terinstal pada komputer Anda, kliklah Yes 


untuk menginstalnya. 


44 


Microsoft Office Excel 


n Microsoft Office Excel can't run this add-in. 
. 


This Feature is not currently installed, Would you like to install it now? 


Gambar 2-35: Kotak peringatan bahwa Add-Ins yang Anda 
kehendaki belum terinstal pada komputer Anda, 
bila ingin menginstal, klik YES. 


6. Setelah Anda mengaktifkan Analysis ToolPak, maka fungsi- 
fungsinya dapat Anda akses melalui masing-masing kelompok 
fungsi. 


Mengubah "Setting Region” 
Format Penulisan Bilangan 
Secara default (setting awal), Windows diinstalasikan ke komputer 


kita dengan asumsi menggunakan setting region English (United 
States) — lihat gambar kotak dialog Region and Language. 


2 — 2 
$$ Region and Language ka 
Formats | Location | Keyboards and Languages | Administrative | 
Eormat: 
(English (United States) -) 


Date and time formats 


Short date: (mzahnyyy -) 
Long date: |adad, MMMM dd, yyyy | 
Short time: (hum tt “| 
Long time: (himmiss tt “| 
First dayofweek: — (Sunday “| 


What does the notation mean? 


Examples 
Short date: 12/21/2011 

Long date: Wednesday, December 21, 2011 
Short time: 4:29 PM 

Long time: 4:29:44 PM 


| Additional settings... | 


Go online to learn about changing languages and regional formats 


(met 5 


X 3 


Gambar 2-36: Kotak dialog Region and Language untuk 
menentukan setting penggunaan format dan bahasa. 


45 


Dengan setting ini, penulisan nilai desimal pada bilangan dipisahkan 
dengan tanda titik, sedangkan pemisah ribuan dengan koma. 


Format penulisan tanggal: 
Short date: Bulan/Tanggal/Tahun (12/21/2011) 


Long date: Hari, Bulan, Tanggal, Tahun (Wednesday, December 21, 
2011) 


Short time: Jam: Menit AM/PM 
Long Time: Jam: Menit: Detik AM/PM 


Kita bisa mengubahnya dengan setting Region Indonesia jika mau. 
Adapun langkahnya sebagai berikut: 


1. Klik tombol Start Tj kemudian pilih Control Panel. 


Games 


Computer 


Control Panel N | 


Pevicec and Printerc 


Default Programs 
5) Windows Media Center Tan ul Sapa 


Ga) Seteulator 


Ss Paint 


Sticky Notes 


» All Programs 


Region. 


a, Control Panel » 


P— 
KAI 


Adjust your computer's settings 


c System and Security 


Gi Network and Internet 
W 


PE Programs 
IKA) urinsata program 


3. Pada jendela berikutnya, klik Region and Language. 


46 


GU $$ | ControlPanel » Clock, Language, and Region - al 


Control Panel Home 


Date and Time 
Setthetimeai Change thetimezone | Add clockg 


System and Security . 
desktop 

Network and Internet 
Hardware and Sound 

Isplay languages/| Change display lang 
Programs Kange the date, time, or numbartg Change keyboarg 
User Accounts and Family 
Safety 


Appearance and 
Personalization 


4. Pada kotak dialog Region and Language, pilihlah pada 
Format dengan pilihan Indonesia, maka tampilan yang 
diperoleh seperti gambar berikut. 


8 Region and Language - -. . .. 


' Fomats | Location | Keyboards and Languages I Administrative | 


Format: 
S 
Date and time formats 
Short date: (adrmMAnyy sj 
Long date: (dd MMMM yy -) 
Short time: (Hmm | 
Long time: (H-mmiss -) 
Firstdayofweek: (Senin | 


What does the notation mean? 


Examples 

Short date: 21/12/2011 

Long date: 21 Desember 2011 
Short time: 16:52 

Long time: 16:52:46 


Additional settings... 


Go online to learn about changing languages and regional formats 


Kor JL cancel.) L..200b 


4 


Dengan pilihan ini, format penulisan bilangan, tanggal, dan waktu 
akan mengikuti kaidah penulisan sesuai dengan yang berlaku di 
Indonesia. Demikian juga penyebutan nama hari (Senin, Selasa, 
Rabu, dan seterusnya) dan satuan mata uang akan menggunakan 
Rp. atau IDR. (Indonesian Rupiah). 


Dalam penyusunan buku ini, penulis menggunakan sistem operasi 
dengan setting English (United States), sehingga diharapkan 
pembaca akan dapat menyesuaikan bila menggunakan setting 
Indonesia. 


47 


Memformat Sel dengan Style 


Penulis sengaja tidak menguraikan secara khusus bagaimana cara 
memformat sel secara manual, meliputi memilih font, mengatur 
perataan teks, mewarnai sel, maupun mewarnai font. Hal ini dapat 
kita lakukan sambil berjalan mengerjakan latihan-latihan. Tetapi 
sebaiknya kita mengenal fitur pemformatan otomatis dengan style. 
Ini yang lebih keren dan lebih mudah kita manfaatkan. 


Style adalah sekumpulan format yang dikenakan pada suatu sel. 
Format-format yang sudah dipasang itu lalu disimpan dan diberi 
nama seperti memberi nama file saja layaknya. Dengan demikian, 
sewaktu-waktu kita bisa memanfaatkan bila diperlukan. 

Sebuah style bisa berisi hingga enam buah atribut yang berbeda: 

e Number format (format bentuk penomoran). 

e  Alignment (format perataan teks pada sel). 

e Font (pilihan nama, ukuran, style font, dan warna font) 

e Border (garis batas pada sel). 

e Fill (pemilihan warna sel). 

e Protection (setting proteksi pada isi sel). 

Di manakah Style Cell ini tersimpan? 


Pada tab Home tombol Cell Styles. 


Format Sel - Microsoft Excel 0 P & 


ata Review — View — Add-Ins ON? MEN 
“2 Insert EA 
Bi || General A 
BA | 200 | gx ette B- 2 3 
- gag TN | Format | Cell | sa, Sort & Find & 
Ka "as Table- Styles"! IflFormat- | @- Filter Select 
Good, Bad and Neutral 
Normal Bad Good 
Data and Model 
Input | Note 
Output h 
Tities and Headings 
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4 Title Total 


Themed Cell Styles 
20X6-Accent1 20f-Accent2 20Y-Accent3 20K-Accent4 20Mk-Accent5 2046- Accent6 


405c-Accent1 4096-Accent2 | 408k-Accent3 40K-Accent4 40Yc-Accent5 40Y6- Accent6 


Accent Dascen Pecanta  Daccant 
Number Format 

Comma Comma Io) Currency Currency(oJ — Percent 

ig | New Cell Style 

(Ej | Merge Styles 


Gambar 2-37: Tombol Cell Style memuat pilihan style siap pakai 
untuk memformat sel maupun tabel kita. 


48 


Menerapkan Style pada Data dalam Tabel 


1. Siapkan sebuah tabel seperti contoh berikut ini. Masing-masing 
sel ini belum diformat secara spesifik, melainkan format asal saja 


(format default). 


A 
Judul Tabel 


Bulan 
January 
February 
March 
April 
May 
June 

10 July 
August 
September 
Total 


DO NO US WIN 


be Je Ie (et 
Rw IN JA 


Nilai 1 

114.00 
35.00 
80.00 
94.00 
10.00 
60.00 
41.00 
100.00 
55.00 
589 


Nilai 2 


Nilai 3 


563 


Gambar 2-38: Tabel sederhana yang belum diformat 


secara spesifik. 


2. Letakkan sel aktif pada Al di mana teks yang ada di sini akan 


diformat sebagai Judul Tabel. 
3. Klik tombol Cell Style lalu klik Heading 1. 


Xl di 9- ARBi- Format Sel - Microsoft Ex 

Home | Insert — Pagelayout — Formulas Data — Review — View 5 
Bi & Calibri "1 -Ax 5 -—s- Bj General $ 
Paste B 7 U- "| 9 A- Sm | Bt 
Clipboard Ta Font - Aligr| Good, Bad and Neutral 4 

im A1 -( | fl judulTabel — | Normal | Bad P7, 

A B c D Data and Model “ 

1 Judul Tabel Calculation | KERANA 
2 Output Warning Text j 
3 |Bulan Nilai 1 Nilai 2 ijai 3 4 
4 January 114.00 60 eading 2 LN 
5 February 35.00 115 22 F, 
6 (March 80.00 26 81 eading 1 | 1 
7 lapril 94.00 99 2 20#c-AccentI — 207o- Accent2 f 
8 |May 10.00 88 12 | 4096-Accent1 | 40?6-Accent2 
9 June 60.00 29 30 4 

|10 July 41.00 30 116 

Lelga MO MMA 2. UN UN 


Gambar 2-39: Memformat judul tabel dengan Heading 1. 


49 


4. Pilihlah sel A3:D3, lalu pilihlah Style Heading 2. 


Kid 9-c-DBiI-: Format Sel - Microsoft Excel 
Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Add-Ins Acrobi 
& : NN — — 
Calibri SI US) Ara - aa General 

U Ba- 

Paste BI U- |" | Dr A- ads | $- 3 

Clipboard Font r Aligr/ Good, Bad and Neutral 
| A3 - | Bulan | Normal | sad 

A B Cc D Data and Model 

1 Judul Tabel Calculation |checkcell | Explanaff 
2 Output Warning Text 

3 Bulan Nilai 1 — Nilai 2 i 


Titles and Headings 


£ 


4 |January 114.00 60 eta Heading 2 IM Headi 

5 | February 35.00 115 22 | Tnemed Cell Styles 

Ban March 30.00. 29 81 | 2096-Accent1 204TAGCent2 2046-Abe 
7 |April 94.00 99 22 Pa 
8 |may 10.00 88 12 | 406-Accenti | 4096-Accent2 | 407e- 

3 |une u0 2» 

10 July 41.00 30 


116 
« Accent1 Arceras, Accer, 
| oet YR 000p Ananan, ,33 p. BEAN Te PA, 


Gambar 2-40: Memformat judul kolom dengan Heading 2 


5. Bloklah sel A4:A12, lalu pilih Accent 1. 


(Id9-c-DEr Format Sel - Microsoft Exe. 
Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Add-Ins Pj 


Ra 4 NA — 
| Calibri TU TAK 5 RB” Bj General 
Pa emenus (as daa 3 £: 21 
Clipboard 3 Font Ta Aligr Good, Bad and Neutral P 
A4 "( fe | January | Normal | Bad 

A B c D Data and Model Pa 
1 Judul Tabel Calculation —4 
2 Output Warning Text X 
3 Bulan Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3 Titles and Headings £ 
4 114.00 60 1 | Heading1 Heading 2 C 
5 35.00 115 22! | Themed Cell Styles , 
2 2g 81 | 2096-Accenti  2096-Accent2 ? 
7 94.00 22 
FA 2 . 
9 
Es Accent2 

Y 

11 Cce: 
1 € 
13 Total 589 563 387 | Comma Comma TN 
14 M3 ' na ag, . 
ST AU A 


Gambar 2-41: Memformat kolom nama bulan dengan 
style Accent1. 


6. Pilihlah range B4:D12, formatlah dengan style Output. 


50 


Gambar 2-42: Mengenakan style output pada data utama. 


Pali d2-0-DB Format Sel - Microsdf, 
Home Insert Page Layout Formulas Data Review View ng 
aa $ N — —- 

| B Calibri "ui TA | 2. Dar BE Accounting 

AH a- 

Paste - Bir | $-n 3 / 
Clipboard Font Aligr, Good, Bad and Neutral t 

B4 "(3 fe | 110 | Normal Bad F 
| A B c D 

1 Judul Tabel 

2 

3 (Bulan Nilai 1 — Nilai2 Nilai 3 

4 114.00 

5 35.00 22| | Themed Cell Styles Fa 

6 80.00 81| | 5996-Accent1 2046- Accent24 

TA 94.00 22 | 

8 10.00 12) | 4096-Accent1 | 409- 

9 | 6096- Accent1 11 6096 - Accent2 
10 

12 Number Format 

18 (Total 4. A.M PSA AKA GKAUNA. ia, | Gprovaa 


Yang terakhir, pilihlah A13:D13 lalu formatlah dengan style 
Total, sehingga keseluruhan tabel Anda telah didandani dengan 
cantik seperti gambar berikut. 


Home 


Insert 


id 9-C-D8i- 


Page Layout 


Formulas 


Data 4 ON? MEN 
Ca 


TA 


g2Inset-  X - 


2: 


Judul Tabel 


Note 


25 

2 

3 (Bulan Nilai 1 — Nilai2 Nilai 3 
4 114.00 60 
5 35.00 115 
6 80.00 26 
F4 94.00 99 
8 10.00 38 
9 60.00 29 
hg July 41.00 30 
ks August 100.00 96 
1V4 September 55.00 20 
13 Total 589 563 


"IoJ Percent 


14 


ka News 


— aa 


(lhcens  Jacento | 


Gambar 2-43: Memformat baris Total dengan stye yang cocok. 


ke 


51 


